PERBEKEL DESA BAJERA 
KECAMATAN SELEMADEG 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR 39 TAHUN 2023 


TENTANG 


PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR DESA BAJERA 


Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 


bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
dalam Pengaduan Pelayanan Publik pada Kantor Desa 
Bajera, 


bahwa untuk kelancaran pelakanaan pengaduan perlu 
membentuk Tim Pengelola Pengaduan pada Kantor 
Desa Bajera, 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan 
Tim Pengelola Pengaduan pada Kantor Desa Bajera, 


Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 1655), 


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038, 


Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), 


Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 


Menetapkan 


KESATU 


KEDUA 


5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanaan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
615), 


6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13), 


7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Tabanan Nomor 10), 


8. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan 
Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 
Nomor 13), 


9. Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/558/04/HK/ 
2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan 
pada Kecamatan Selemadeg. 


MEMUTUSKAN 


Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan pada Desa Bajera 
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 


Tim sebagaimana dimkasud pada Diktum Kesatu mempunyai 

tugas : 

. menerima laporan dari petugas penerima pengaduan, 

. menganalisa pengaduan, 

melakukan tindakan cek dan ricek, 

. menyiapkan jawaban kepada pelapor, dan 

. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan 
kegiatan kepada Camat. 


D MO 


KETIGA : Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 


tanggal ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal, 23 Juni 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


shalat 


Camat Selemadeg 

Ketua BPD Desa Bajera 

Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 
Arsip. 


LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 


NOMOR :39 TAHUN 2023 
TANGGAL :23 JUNI 2023 
TENTANG 


PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR DESA BAJERA 


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA KANTOR DESA 
BAJERA 


PENGARAH : PERBEKEL DESA BAJERA 
KETUA : SEKRETARIS DESA BAJERA 
ANGGOTA . KEPALA WILAYAH BR. DINAS BAJERA KAJA 

. KEPALA WILAYAH BR. DINAS BAJERA TENGAH 
. KEPALA WILAYAH BR. DINAS BAJERA KELOD 

. KEPALA WILAYAH BR. DINAS BAJERA JERO 


KEPALA WILAYAH BR. DINAS BAJERA SARI 
. KEPALA WILAYAH BR. DINAS SARASWATI 


PELAKSANA ADMINISTRASI : 1. GUSTI AYU PUTU SUKAWATI (KAUR TU/UMUM ) 
2.I KADEK AGUS HUTAMA PUTRA (KASI 
PEMERINTAHAN ) 


PERBEKEL DESA BAJERA 


I PUTU SUKARATA 


